48 


BAIAT ‘AQABAH PERTAMA 


( ^■'•'cttkala tahun berikutnya tiba dan musim haji datang, 12 orang 
laki-laki dari penduduk Madinah datang. Mereka dan Nabi saw 
bertemu di ‘Aqabah, lalu mereka membai’at beliau dalam peristiwa 
Bai’at ‘Aqabah Pertama. Mereka membai’at beliau bahwa seorang pun 
di antara mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu 
apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak 
mereka, tidak akan mendatangkan bukti-bukti yang direkayasa di antara 
dua tangan dan kakinya dan tidak akan melakukan maksiat dalam hal 
yang ma’ruf. Jika dia memenuhinya, maka baginya surga dan jika dia 
mengingkari sedikt saja dari hal tersebut, maka urusannya dikembalikan 
kepada Allah. Bila Allah menghendaki, maka Dia akan mengadzabnya 
dan jika Dia menghendaki, maka Dia akan mengampuninya. Setelah 
mereka menyempurnakan bai’at tersebut dan musim haji berakhir, 


mereka seluruhnya kembali ke Madinah. 



